prolog 


Hello guys balik lagi di lapak cerita dari author yang keren, 
tampan, gila dengan Khayalan tingkat tingginya ini 
wkwkkwkwk. 


Erland POV 


ORLANDO ERLAND MAYNARD yang berarti rajawali 
perkasa yang terkenal di seluruh penjuru bumi. 


Hahahahaha keren kan nama gua, gua biasa dipanggil 
Erland, gua sih orangnya suka bikin onar, humoris dan 
santuy. 


Meskipun gua seperti itu banyak wanita yang suka sama 
gua, sampai-sampai gua dianggap sebagai most wanted di 
sekolah gua, karena banyak banget fans gua di sekolah. gua 
sekarang udah kelas 3 SMA di SMA HARAPAN BANGSA, 
sekolah ini milik kakek gua sendiri, sorry bukannya sombong 
tapi kenyataannya gua termasuk keturunan orang kaya 
hehehehehe. 


Secara bokap gua CEO di perusahaan MAYNARD'S Company 
yang memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia dan ada 
di beberapa negara. 


Nama bokap dan nyokap gua yaitu STEVEN LANDRY 
MAYNARD and VANIA VELMA MAYNARD dan gua punya 
kakak namanya ARETA ARMANDA MAYNARD dia sekarang 
sedang kuliah di Oxford university, keren kan kakak gua 
hehehehehe. 


Gua punya sahabat namanya Jonathan Putra Prawira, 
Demian Rosario Dawson, dan Raymond Robin Thicke, orang 
tua mereka kurang lebih sama kayak orang tua gua dan 
mereka adalah temen gua yang selalu bantu gua buat bikin 
onar disekolah. 


Bahkan seluruh guru yang ada di sekolah sampai bosan 
melihat kelakuan kami yang setiap hari bikin onar disekolah. 


Kyla POV 


Hy semuanya kenalin nama aku ARABELLA KYLA SWAN, 
aku anak dari papa DONI ARMANDO SWAN dan mama NADIA 
AMEERA SWAN. 


Aku sekolah di SMA HARAPAN BANGSA, ini adalah 
sekolahku, disana aku mempunyai seorang kekasih yang 
dari kelas 2 SMA aku sudah menjalin hubungan dengan dia, 
namanya ORLANDO ERLAND MAYNARD 


Dan aku punya sahabat yang selalu ada buatku di sekolah 
bernama Angelina Gonzales, dia adalah sahabat baikku dari 
semenjak aku masih di SMP dulu, dan ada juga 2 sahabat ku 
lagi mereka adalah saudara kembar namanya, Rosella dan 
Rossana Amalek, mereka juga sahabat baikku cuma 
bedanya dengan Angel mereka sahabat ku ketika aku baru 
masuk di SMA ini. 


Terimakasih buat yang sudah baca 
Tunggu next partnya ya, kalian akan tau bagaimana 
kelanjutan cerita dari Erland dan kyla 


See you guys, 
Jangan lupa vote n comment ya 


CL-1 


Lanjut guys, semoga kalian suka dan selamat membaca, 
jangan lupa tinggalin vote and coment kalian ya guys see 
you 


Author POV 


Hari ini adalah hari dimana semua siswa-siswi SMA 
HARAPAN BANGSA masuk setelah libur Semester, hari Natal 
dan Tahun baru. 


Erland masih saja tertutup oleh selimutnya, padahal jam 
sudah menunjukan pukul 06.00 dan sekolahnya akan masuk 
pukul 06.30. 


Tok... tok... tok... tok... 


"Land, bangun, nak! ini kan hari pertama kamu masuk 
sekolah". Suara bunda Erland yang membangunkan Erland 
dengan mengetuk pintu kamar Erland. 


"Iya Bun, Erland udh bangun kok, udah mandi juga, tinggal 
siapin buku sama pakai dasi aja Bun" balas Erland dari 
dalam kamarnya. 


"Ya udah kalau gitu, habis itu kamu turun terus sarapan ya" 
ucap bunda. 


"Iya Bun, siap 86!!" ucap Erland. 


Setelah semuanya selesai Erland turun buat sarapan, biar 
bisa cepat berangkat buat jemput kyla yang notabene nya 
kekasihnya dari kelas 2 SMA. 


Saat turun Erland disambut oleh ayah dan bundanya. 


"Pagi land, tumben ngak kesiangan, biasanya 'kan lupa 
waktu buat sekolah". Kata ayah Erland. 


"Beda dong yah, sekarang kan udah ada yang jadi 
penyemangat buat sekolah" balas Erland. 


"Eh... eh... eh... anak bunda ternyata udah punya pacar ya". 
Ucap bunda yang baru saja datang dari dapur dengan 
membawa makanan. 


"Iya dong Bun, masa Erland harus jomblo terus, kan ngak 
enak". Balas Erland sambil ketawa-ketawa. 


"Tapi land, ayah udah janji sama sahabat ayah, kalau kamu 
sama anaknya bakal dijodohin, ini janji ayah udah dari dulu 
waktu jaman SMA". Ucap ayah yang langsung membuat 
Erland tersedak makanannya. 


"Minum dulu land, kalau makan tuh hati-hati" ujar bunda. 


"Bun masa ayah mau jodohin aku sama anak temen 
lamanya sih, aku kan bisa cari sendiri, sekarang aku juga 
udah punya pacar, gimana aku jelasin ke pacarku nanti 
Bun". Ucap Erland. 


"Kamu tau kan land, kalau ayah tuh ngak pernah bisa ingkar 
janji, apalagi ini janji dari ayah kamu masih SMA" Balas 
bunda. 


"Ya tapi Bun... Emang ngak ada lagi selain aku, kakak kan 
bisa Bun, masa aku ngelangkahin kakak buat nikahnya Bun" 
ucap Erland. 


"Anak temen ayah itu perempuan, masa kakak kamu yang 
perempuan nikah sama perempuan, mau ngak mau, kamu 


harus terima perjodohan ini, kalau enggak semua fasilitas 
yang kamu miliki akan ayah tarik lagi" ucap ayah secara 
tegas. 


"Tapi yah...". 


"Ngak ada tapi-tapian, mau ngak mau kamu harus terima 
perjodohan ini". 


Dengan mood yang jelek, Erland pergi meninggalkan rumah 
untuk berangkat ke sekolah, sebelum ke sekolah Erland 
lebih dulu menjemput kekasihnya. 


Motor ninja merah milik Erland keluar dari gerbang rumah 
dengan kecepatan yang bisa dibilang diatas rata-rata orang 
naik motor. 


Ok guys segini dulu ya, nanti dilanjut lagi dan tunggu 
terus kelanjutan dari ceritanya 


See you guys 


Jangan lupa buat vote dan comment cerita ini ya 
guys 

Dan share ke temen-temen kalian yang suka baca 
cerita. 


Bye salam dari author tampan yang gila dengan 
imajinasi nya yg tinggi hhhhhhh 


CL - 2 


Lanjut guys, semoga kalian suka dan selamat membaca, 
jangan lupa tinggalin vote and coment kalian ya guys see 
you 


Author POV 


Disisi lain, Kyla yang sudah bersiap buat turun dari 
kamarnya untuk sarapan, dia terlebih dahulu memberi 
kabar ke Erland bahwa dia udah siap dan mau sarapan 
sambil nunggu Erland datang. 


"Pagi mamaku tersayang" ucap Kyla setelah sampai dimeja 
makan. 


"Pagi juga sayang, anak mama udah rapi aja sih, semangat 
banget kayaknya buat berangkat ke sekolah" balas mama 
Kyla. 


"Ya iya dong mah, kan habis ini pacar Kyla datang buat 
jemput Kyla" ucap Kyla sambil senyum-senyum. 


"Wah anak mama udah ada pacar ya, tapi kamu juga harus 
hati-hati kalau berpacaran, jangan sembarangan memilih 
pacar" nasehat dari mamanya. 


"Ok siap mah, Kyla akan selalu ingat nasehat mama" ucap 
Kyla sambil membentuk tangan dengan tanda Ok. 


"Pagi papa, papa kok belum berangkat ke kantor pa" sapa 
Kyla kepada papanya. 


"Pagi sayang, habis ini papa berangkat kok" balas papanya. 


"Ohhhhhhhh" ucap Kyla. 
"Kamu mau berangkat bareng papa???" Tanya papanya. 


"Ohhh enggak pa, nanti kyla dijemput pacar kyla pah" jawab 
Kyla. 


"Ohhh kamu udah punya pacar ya, tapi sayangnya papa 
udah punya janji sama teman SMA papa kalau nantinya kita 
punya anak cowok cewek, papa dan teman papa bakal 
jodohin anak-anak kita, jadi mau ngak mau kamu harus 
segera putusin pacar kamu" ucap papanya dengan 
santainya. 


"Apa pah, aku akan dijodohkan dengan anak teman lama 
papa??". Kyla terkejut akan apa yang dikatakan papanya. 


"Iya Kay, dan itu harus terjadi karena janji kan hutang, dan 
kamu juga anak perempuan papa satu-satunya, jadi cuma 
kamu satu-satunya harapan papa supaya janji papa ke 
teman papa itu bisa ditepati" jelas papa Kyla. 


"Tapi pah, Kyla baru jadian sama pacar kyla 1 minggu, 
masak aku mau dijodohin aja, Kyla juga masih kelas 3 pah, 
bentar lagi Kyla fokus ujian" bantah Kyla. 


"Papa tidak mau tau, kamu dan anak teman papa, akan 
bertemu besok malam jadi kamu harus siap, dan harus 
putusin pacar kamu" ucap papa Kyla yang tidak mau kalah 
dengan argumen anaknya. 


Setelah selesai makan, Kyla membereskan piring yang dia 
gunakan makan. 


Setelah selesai semua, dari dalam rumah Kyla mendengar 
suara motor yang sangat familiar, siapa lagi yang datang 
kalau bukan kekasih tercintanya. 


Segera Kyla keluar dari rumah, untuk berangkat ke sekolah 
bersama kekasihnya Erland. 


"Hay, pagi sayang" Kyla menyapa Erland sambil menutup 
pintu rumah nya. 


"Hay, pagi juga sayang, gimana udah siap berangkat" balas 
Erland. 


"Belum, kan helmnya belum kamu kasih hehehhehe" ucap 
Kyla sambil tertawa. 


"Hehehehehehe, iya aku lupa, ya udah ini kamu pakai" ucap 
Erland. 


Setelah memakaikan helm di kekasihnya Erland langsung 
menyalakan motornya untuk bergegas menuju sekolahnya. 


Dalam perjalanan Kyla dan Erland memikirkan perjodohan 
yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, padahal tanpa 
sepengetahuan mereka berdua, ternyata kedua orang 
tuanya berteman sejak SMA dulu, dan janji ayah dan 
papanya Kyla itulah yang membuat mereka memutuskan 
untuk menjodohkan mereka berdua. 


Ok guys segini dulu ya, nanti dilanjut lagi dan tunggu 
terus kelanjutan dari ceritanya 


See you guys 


Jangan lupa buat vote dan comment cerita ini ya 
guys 

Dan share ke temen-temen kalian yang suka baca 
cerita. 


Bye salam dari author tampan yang gila dengan 
imajinasi nya yg tinggi heheheheheh 


CL - 3 


Lanjut guys, semoga kalian suka dan selamat membaca, 
jangan lupa tinggalin vote and coment kalian ya guys see 
you 


Author POV 


Sesampainya disekolah Erland langsung memarkirkan 
motornya. 


Setelah motornya terparkir, kyla turun dari motor Erland, 
sambil melepas helm yang dia pakai. 


"Ini sayang helmnya" ucap kyla. 


"Yups, tunggu bentar ya, setelah ini aku bakal anterin kamu 
ke kelas" balas Erland. 


Setelah Erland siap, dia langsung menggandeng tangan 
kyla untuk pergi ke kelas kyla. 


Sesampainya di kelas kyla, Erland mau pergi ke kelasnya, 
tetapi kyla menahan tangan Erland. 


"Ada apa sayang, masih kangen??? heheheh" tanya Erland. 


"Ihhh pede banget sih kamu, ngk gitu, nanti sepulang 
sekolah kita mampir dulu ke cafe ya, ada hal yang ingin aku 
omongin ke kamu" jawab kyla. 


"Mau ngomongin apaan sih???, kok kayaknya serius 
banget!!!" Ucap Erland. 


"Ya pokoknya nanti aja setelah pulang sekolah kita omongin 
ini ya" balas kyla. 


Teeeeettttt....... (anggap aja bel sekolah). 


" Baiklah nanti sepulang sekolah ya, kamu harus bilang apa 
yang mau kamu omongin, janji??" Ucap Erland. 


"Iya-iya aku janji, soalnya ini juga menyangkut tentang 
hubungan kita, jadi pasti aku ngak akan lupa" balas kyla. 


"Ok sayang, ya udah aku ke kelas dulu, udh bel kan tadi" 
ucap Erland kepada kyla sambil mencium kening kyla. 


"Ya udah sana kamu ke kelas, ntar keduluan guru kamu lagi 
hehehe, belajar yang bener jangan bolos Mulu." ucap kyla 
sambil menasehati Erland. 


"Ok siap Bu boss." ucap Erland sambil melangkah menuju 
kelasnya. 


Selama jam pelajaran kyla terus saja memikirkan 
perjodohan yang dilakukannya atas permintaan orang 
tuanya, yang jelas mau tidak mau kyla harus menuruti 
kemauan orang tuanya. 


Hingga dia tidak mendengarkan materi yang di berikan oleh 
gurunya 


"Baiklah anak-anak, siapa yang mau mengerjakan soal 
matematika yang ada dipapan, ada yang bisa???" Tanya Bu 
Anita. 


Murid-murid di kelas hanya diam saja, karena soal yang ada 
dipapan cukup susah, apalagi materi yang diberikan juga 
baru beberapa menit yang lalu. 


Bu Anita melihat anak-anak dikelas tersebut tidak ada yang 
berani maju untuk mengerjakan soalnya, tapi dari awal 
pelajaran hingga sekarang Bu Anita melihat bahwa kyla 
sedang tidak fokus dengan pelajaran di sekolah, akhirnya 
Bu Anita memanggil kyla. 


"Kyla, kamu maju kedepan dan kerjakan tugas dipapan!!!" 
Ucap Bu Anita yang ngak didengar oleh kyla. 


lI Kyla." 
" Kyla." 


"Kyla." ulang Bu Anita dengan berteriak sehingga membuat 
kyla dan teman-temannya terkejut karena teriakan Bu Anita. 


"Ehhh, maaf Bu saya ngak denger hehehe." balas kyla. 
"Ada apa ya Bu, kok ibu memanggil saya." Tanya kyla. 


"Kamu kerjakan soal di papan setelah itu, nanti waktu 
istirahat kamu temui saya di ruang BK" jawab Bu Anita 
dengan nada layaknya orang sedang marah, yang membuat 
kyla dan teman-temannya ketakutan. 


"Ba...ik B...uu" jawab kyla sambil terbata-bata karena 
ketakutan. 


Setelah bel pulang sekolah kyla segera mengemasi barang- 
barang yang dia bawa, lalu segera keluar kelas karena 
sudah di tunggu Erland di depan kelasnya. 


Setelah tadi dia ke ruang BK karena di panggil Bu Anita, dia 
kena omel Bu Anita. 


Akhirnya dia melewati setiap jam di kelas dengan kurang 
semangat, karena masalah yang dia hadapi, setelah pagi 
tadi mendengar kabar perjodohannya dari orang tuanya. 


Setelah siap semuanya kyla dan Erland pulang, tapi 
sebelum itu mereka pergi ke cafe untuk membicarakan 
masalah mereka masing-masing. 


Terimakasih buat yang sudah baca 
Tunggu next partnya ya, kalian akan tau bagaimana 
kelanjutan cerita dari Erland dan kyla. 


See you guys, 
Jangan lupa vote n comment ya. 


CL-4 


Lanjut guys, semoga kalian suka dan selamat membaca, 
jangan lupa tinggalin vote and coment kalian ya guys see 
you 


Selama perjalanan Erland dan Kyla tidak ada yang bersuara 
sama sekali, mereka berdua saling menyiapkan diri, untuk 
menjelaskan apa yang akan mereka bicarakan nanti. 


Selama lebih dari 20 menit mereka menyusuri jalanan kota, 
akhirnya mereka sampai di salah satu cafe terkenal di kota 
tersebut. 


Erland segera memasuki parkiran motor, supaya bisa segera 
membicarakan masalah yang akan dihadapi dalam 
hubungan mereka. 


"Mas dan mbaknya mau pesan apa???" Pelayan cafe. 


"Saya pesan capuccino 1 dan spaghetti bolognese 1, kalau 
kamu apa". 


"Aku samain aja sama kamu". 


"Jadinya capuccino 2 dan spaghetti bolognese 2 ya, mohon 
di tunggu". 


Erland memulai pembicaraan mereka dengan perasaan 
yang deg-deg an 


" Yang, jadi gini nih, sebenarnya aku mau ngomong sesuatu, 
dan ini juga akan ada pengaruh nya di hubungan kita, kamu 
siap ngak". 


Jawab Kyla, " kamu mau ngomong apaan sih, jangan bikin 
orang deg-deg an dong, ngak biasanya kamu kayak gini, 
biasanya kalau ngomong sesuatu ya tinggal ngomong aja" 


" Kamu dengerin dulu, jangan salah paham dulu, tunggu 
aku Sampek selesai ngomong baru nanti kamu tanggapi 
ok!!" Ucap Erland 


"Iya-iya, udah cepet kamu mau ngomong apa, nanti aku 
juga mau ngomong sesuatu" jawab Kyla 


" Jadi gini yang, sebenarnya aku sama orang tuaku itu 
dijodohin, cuma aku ngak mau, tapi orang tua ku maksa, 
dan ntar malam aku diajak buat ketemuan sama keluarga 
mereka, menurutmu gimana" ucap Erland. 


"Hah(dengan perasaan terkejut), kamu dijodohin, kok sama 
kayak aku, aku juga mau dijodohin sama anak temen papa, 
tapi aku juga belum jawab, dan nanti malam juga aku di 
ajak buat ketemu, jadi masalah hubungan kita ini masing- 
masing dari kita dijodohin, aduh!!! Gimana ini" jawab Kyla. 


"Jadi gimana, kita tetep gini atau lihat kedepannya aja dulu" 
tanya Erland. 


"Ya aku sih ngak tau, tapi menurutku sih, kalau memang 
kita jodoh pasti kita bisa bersatu kok, jadi berdoa aja, OK??" 
Jawab Kyla. 


" Ya udah lah kita lihat nantinya aja, kamu nanti malam hati- 
hati ya, jaga hati kamu, jaga diri kamu biar ngak mudah 
jatuh cinta sama orang, yang penting kamu bahagia, aku 
juga akan berusaha buat bahagia(Erland tersenyum dan 
mengusap kepala kyla)". 


" Iya kamu juga ya hehehehe" jawab Kyla. 


"Ya udah kamu makan tuh, habis ini kita pulang, ok". 
"Siap!!!" 


Setelah makan, akhirnya Erland dan Kyla pulang, sebelum 
pulang yang pasti Erland nganterin Kyla dulu kerumahnya. 


Disisi lain, ayah Erland dan papa Kyla sedang membicarakan 
perjodohan anak mereka. 


"Jadi gimana don nanti malam jadi" tanya pak Stevent. 


" Ya jadi lah, biar nantinya persahabatan kita yang seperti 
keluarga, bisa jadi keluarga beneran wkwkwkwkk, kan ini 
juga udah rencana kita dari dulu jaman sekolah" jawab pak 
Doni. 


"Ok lah kalau gitu, nanti malam ya" ucap pak Stevent. 


"Siap, ditempat yang kemaren kita setujui ok" ucap pak 
Doni. 


"Assshhhhiliiaaappp" sambil tertawa bersama. 


Akhirnya, malam pun tiba, keluarga pak Stevent dan pak 
Doni sudah jalan ke tempat yang mereka setujui. 


Disisi lain Kyla hanya diam dan mengikuti apa yang orang 
tuanya katakan. 


Sedangkan Erland, dia tidak ingin berangkat bersama orang 
tuanya, karena katanya dia nanti setelah acara itu mau 
kumpul sama temen-temennya, akhirnya Erland berangkat 
sendiri dengan motor kesayangan nya. 


Keluarga pak Doni sudah sampai di tempat yang disetujui, 
begitu juga dengan keluarga pak Stevent. 


"Ehhh Don udah sampai kalian??, Lama ngak nunggunya??" 
Tanya pak Stevent. 


"Ahhh ngak kok, kita juga baru sampai, mana anak kalian??" 
Jawab pak Doni. 


"Ohhh anak kami mungkin masih diperjalanan, bentar lagi 
pasti sampai kok, ini anak kamu, cantik banget kayak 
ibunya wkwkwkkwkwk". 


"Kyla, ini kenalin temen papa, om Stevent dan istrinya Tante 
Vania". 


"Halo om Tante, saya Kyla, anaknya papa Doni dan mama 
Nadia hehehhehe". 


" Ehh itu anak aku" ucap Bu Vania. 
" Gantengnya ngalahin ayahnya hhhhhh" ucap pak Doni. 


"Ya emang, tapi kalau bukan gua yang buat pasti ngak gini 
kan, jadinya lebih ganteng gua hhhhhh" ucap pak Stevent. 


" Sini land, kenalin ini om Doni dan keluarga nya, dan itu 
anaknya" ucap Bu Vania. 


" Ohhh om Tante, salam kenal heheheh" jawab Erland. 


"Lohhh Kyla, kamu ngapain disini???" Tanya Erland dengan 
perasaan terkejut nya. 


" Erland, kamu kenapa juga ada disini, kan katanya kamu 
mau ketemu sama keluarga calon kamu" jawab Kyla. 


"Jadi kalian sudah kenal" tanya ayah Erland. 


Sorry guys, udh buat kalian nungguin lama banget 
hehehehehe 


Maaf aku end disini aja ya(maksudnya part yg ini, 
bukan ceritanya) 


Semoga kalian suka, aku usahain deh Minggu depan 
up lagi hehheheheh 


